MAJLIS TAFSIR AL-GUR'AN 
(MTA) PUSAT 


SnRaa http://www.mta.or.id email : humas@mta.or.id Fax : 0271663977 
Jl. Ronggowarsito 111A, Timuran, Banjarsari, Surakarta, Kode Pos 57131, Telp. 0271663299 








KHUSUS UNTUK PARA SISWA/PESERTA 
Ahad, 07 Februari 2021/ 25 Jumadats tsaniah 1442 Brosur No. : 2039/2079/1A 


Tolong menolong dalam kebaikan 


Sesungguhnya kita sesama muslimin adalah bersaudara, maka layaknya 
saudara tentu kita harus saling tolong-menolong dan kuat menguatkan, 
sebagaimana satu bangunan yang satu bagian dengan bagian yang lain saling 
menguatkan. 


Allah SWT berfirman : 


OGAN AI SE WS Yg SG Se 


Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (AS. 
Al-Maaidah 2) 


Di dalam hadits disebutkan : 
SES akal Saka 12 5S Ja Jb Jb “2 2 3g 
1999 2d elann MRI A22) ASN 


Dari Abu Musa, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Orang mukmin 
dengan mukmin lainnya adalah seperti satu bangunan yang sebagiannya 
dengan bagian yang lain saling menguatkan" IHR. Muslim juz 4, hal. 1999 no 
2 


La 


Gaal ya dores ju IE R35 of OK 
ea SAN AI nadi Oia Sella SA I3 H3 
661033 1999 54 pama» AANG Ab ALA LI SAS 


Dari Nu'man bin Basyir, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, 
"Perumpamaan orang-orang mukmin dalam berkasih sayang, cinta-mencintai, 
serta memadu kasih ibarat satu tubuh, apabila ada anggota badan yang sakit 
maka seluruh tubuh akan ikut merasa sakit, dengan tidak bisa tidur dan 
demam". (HR. Muslim juz 4, hal. 1999 no 66| 


Oleh karena itu kita harus saling tolong-menolong dalam kebaikan, baik 
dengan ilmunya, petunjuk, saran dan nasehatnya, dengan hartanya maupun 
ba Di dalam hadits disebutkan : 


AI Coat3 OY AI 3 SEE AN Iis OT yan Tana 
SA AR YA UI S3 SN Ia WI GS Mali IE Sh 


34:68 1872 14 gluaa 207 14 


Dari Sahl bin Sa'ad bahwasanya Rasulullah SAW bersabda (kepada Ali RA), 
"Demi Allah, sungguh Allah memberi petunjuk kepada satu orang lantaran 
kamu, itu lebih baik bagimu dari pada kamu mendapatkan onta merah". (HR. 
Bukhari juz 4, hal. 207, Muslim juz 4, hal. 1872 no 34J 


Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, maka iapun mendapat kebaikan 
pula. 


ya 


Sis La SJ las BI 3 3 5 Id gala Ul 3 
JUS BBG JL AS IE EIE 3 ii Uu 
AP alah AN Pu AG ge Te Is ia BA Ir 


Pa 


Dari Abu Mas'ud, ia berkata : Pernah seorang laki-laki datang kepada Nabi 
SAW lalu minta kepada beliau. (Nabi SAW) menjawab : "Saya tidak 
mempunyai sesuatu yang bisa saya berikan kepadamu, tetapi datanglah kamu 
kepada si fulan". (Abu Mas'ud) berkata, “Lalu orang tersebut datang kepada 
orang (yang ditunjuk oleh Nabi tersebut), lalu orang itu memberinya”. Maka 
Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang menunjukkan kepada kebaikan, 
maka dia mendapatkan (pahala) seperti orang yang mengerjakannya, atau 


2 


orang yang melakukannya". IHR. Ibnu Hibban di dalam Shahihnya juz 1, hal. 
525, no. 289) 


AI OS slh NS Pa Je EA Iris al bia Ul 33 


VA IT eka AVI oa la SS LS 163 Sg 


P. Am ! A0 

«s3 Z0. 9 s1 GUA ta 

16143 2060 :4 pama UEA Agabl Ea S3 Sean 

Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda : "Barangsiapa 

yang mengajak orang kepada suatu petunjuk (jalan yang baik), maka dia 

mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengikutinya, dengan 

tidak mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dan barangsiapa yang mengajak 

kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosanya orang 

yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun". 
(HR. Muslim juz 4, hal. 2060 no 16 | 


Bagi yang diberi kelapangan harta, hendaklah mempergunakan hartanya untuk 
mendapatkan ridla Allah, karena orang yang berharta mempunyai kewajiban 
untuk menolong orang yang lemah. Allah SWT berfirman : 


3 (03pa DS (Anya SIN Tag nyaa SA YG 


. 
Z 


S Kbaa HI A5naAA 15 Us Unika S3 ah 3 Hal 


16 ALI 6)aja 


Maka tidakkah sebaiknya (dengan hartanya itu) ia menempuh jalan yang 
mendaki lagi sukar ? Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu 
? (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan, atau memberi makan pada hari 
kelaparan, (kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau orang 
miskin yang sangat fagir. (AS. Al-Balad : 11-16) 

o a 


(25933 MM Oppa Io SD sh 


- ra 


Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang 
(miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak 
mau meminta). IAS. Al-Ma'aarij : 24-25| 


org ot Tr 0G Lo 0 9 Ti (G SEP US 1 
Pe ya Ya Jasad Cl Ga NG da2 asal Sop 
2620 ya YI 


Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan hagnya, kepada 
orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu 
menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. JAS. Al-Israa' : 26) 


Dan juga Allah SWT berfirman : 

| IAI (15)anbes S1 gate Bila CA SSI, SIG TI 
G35 Ig ne ma AS A15 NANGIS Ia 222 bera 
KS 23 AI —,3 BJ (46702242 g OunE Aman aa 


ATAS: ATI IE Bl CSI pakap ISI Minta 


Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di 
sisi Allah lah pahala yang besar. Maka bertagwalah kamu kepada Allah 
menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta tha'atlah, dan nafgahkanlah 
nafgah yang baik untuk dirimu. Dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran 
dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jika kamu 
meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat 
gandakan (pembalasannya) kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah 
Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun”. JAS. At-Taghaabun : 15-17) 


Dan di dalam hadits disebutkan : 


Pena PS an SIB ga 03 SI AE 3 


HL KB SAI Sai ed pan Ba Lag sya 
112 3 52 Naa BY 3 GI RE 


Dari "Abdullah bin Musaawir, ia berkata : Saya mendengar Ibnu 'Abbas 
memberitahu Ibnu Zubair, ia berkata : Saya mendengar Nabi SAW bersabda, 
"Bukanlah orang mukmin, orang yang dirinya kenyang sedang tetangganya 
Ga Lag sanak dalam Al-Adabul Mufrad juz 1, hal. 52, no. 112) 


Ani JG SE 3 Mb oi al SE 
Me Se CLS Ob dau 
TSL 13) 259 :1 SU 


Dari Anas bin Malik RA, ia berkata : "Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah 
beriman kepadaku orang yang bermalam dalam keadaan kenyang sedang 
tetangganya lapar, padahal ia mengetahui". IHR. Thabarani dalam Al-Kabir juz 
1, hal. 259, no. 751) 


Bahkan orang yang tidak mau mempedulikan terhadap anak yatim dan orang- 
orang miskin, dia termasuk orang yang mendustakan agamanya. Allah SWT 
berfirman : 


Ya Waka £Ag KAU One (Desak ENG SN Gsaj 
BAL pe (3) ina plab MIE Ia 


Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama ? (1) Itulah orang yang 
menghardik anak yatim. (2) Dan tidak menganjurkan memberi makan orang 
miskin (3). IAS. Al-Maa'uun : 1-3) 


Orang yang memelihara anak yatim akan masuk surga bertemu dengan Nabi 
SAW : 


2 Oa P3 de Bi ea 3 Je ee 


TGT BE. dareila BELI dare 63 NIK 


Dari Sahl bin Sa'ad, dari Nabi SAW beliau bersabda, “Saya dan orang yang 
memelihara anak yatim seperti ini di surga”. Sambil beliau mengisyaratkan 
dengan dua jari beliau, yaitu jari telunjuk dan jari tengah”. IHR. Bukhari juz 7, 
hal. 76 


Dan orang yang menolong janda dan orang miskin, akan mendapatkan pahala 
seperti orang yang berjihad di jalan Allah, bepuasa sunnah dan orang yang 
shalat malam : 


en Pa Maa Ag Me 
22 “23 MAT Si de & AMAN gi Lap Ala 
16:17 gl AS ja IA 


Dari Shafwan bin Sulaim, ia merafa'kannya kepada Nabi SAW, beliau 
bersabda, “Orang yang menolong janda dan orang miskin adalah seperti orang 


yang berjihad di jalan Allah, atau seperti orang yang senantiasa berpuasa di 
siang hari dan shalat malam di malam harinya”. (HR. Bukhari, juz 7, hal. 76J 


Maka hendaklah kita saling tolong-menolong dengan apasaja yang bisa kita 
lakukan. Di dalam hadits disebutkan : 


aa naga HPA GA 


Pad 


3 DS Ia hn Ng dls Y eka AT plat 

Oo. & ar Ea o oo. ar Oo. - - . & Ta o,T 

2 AI Saat ana ap daya A3 GI OS aa 
Lo Sd Ah P, 03, o -—. 0 ten o- PN Ta 2 o 2 aa 
A— AN Opo Celana Th Era OA Aa LS Aa Ah 

98 3 setml AA 


Dari "Abdullah bin “Umar RA, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Orang 
Islam saudaranya orang Islam yang lain, tidak boleh ia menganiayanya, tidak 
6 


boleh membiarkannya (dengan tidak mau menolongnya). Dan barangsiapa 
menolong kebutuhan saudaranya, Allah akan menolong kebutuhannya. 
Barangsiapa yang meringankan satu kesusahan orang muslim, Allah akan 
meringankan satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari 
giyamat, dan barangsiapa menutup aib (cela) orang Islam, Allah akan menutup 
aib (cela)nya besok pada hari U'3 Li Bukhari juz 3, hal. 98| 


AS ak SP gai Ca SA Jk JB JE AU 38 
SA WAN Aha H3 Ipa BSE BI mai GM 3 Ia 


Ne 


Sean Sa TENG BI 9 Ie As th Pa 
SEA 052 3 A3 BANG CU 32 Ae 


38» 3, 2074 14 oana LA OP 3 AAN 


Dari Abu Hurairah, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, sAsrangsiipa 
meringankan satu kesusahan orang mukmin dari kesusahan-kesusahan-nya di 
dunia, maka Allah akan meringankan satu kesusahan dari kesusahan- 
kesusahannya pada hari giyamat. Barangsiapa memberi kemudahan kepada 
orang yang dalam kesulitan, Allah akan memberi kemudahan kepadanya di 
dunia dan di akhirat. Barangsiapa menutup aib orang muslim, maka Allah akan 
menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selalu menolong hamba-Nya 
selama hamba itu suka menolong saudaranya”. IHR. Muslim juz 4, hal. 2074 
no 38| 


Rasulullah SAW tidak pernah menolak orang yang meminta kepada beliau : 


Je Ira Ja Ga OA oi app 


G3 AE UG aa “JL 0 Uas YI E P3 YI 


) 


BR NLA SIS ALAN A33 G1 ag dp Hi 


1806 :4 sae BSI LL Y slb2 


Dari Musa bin Anas, dari bapaknya, ia berkata, “Tidak pernah Rasulullah SAW 
dimintai sesuatu dalam Islam melainkan beliau pasti memberikannya”. (Anas) 
berkata : Pernah datang seseorang yang meminta kepada beliau, maka beliau 
memberinya kambing yang berada diantara dua bukit. Maka setelah orang itu 
kembali kepada kaumnya, ia mengajak kaumnya dan berkata, “Hai kaumku, 
masuk Islamlah kalian, karena Muhammad memberi sebagai pemberian orang 
yang sama sekali tidak takut melarat”. (HR. Muslim la 4, hal. 1200 


Se Un oia KUE Bi Jt S5. AE 


Ta 


AA a , pa 


ae tata OA 33 IJALAN A33 Ce JUS A33 ve 
VI Aap Gal ED SS Sabar 3 5 
UB aa LL SAY SG 5 ka 


58.3 1806 :4 ska Leslg 


Dari Anas bahwasanya ada seseorang meminta kepada Nabi SAW kambing 
yang berada diantara dua bukit. Maka beliau memberikannya kepada orang 
itu. Setelah orang itu kembali kepada kaumnya, ia mengajak kaumnya dan 
berkata, “Hai kaumku, masuk Islamlah kalian. Demi Allah, sesungguhnya 
Muhammad memberi sebagai pemberian orang yang sama sekali tidak takut 
menjadi fagir”. Anas berkata, “Sungguh dahulunya seseorang masuk Islam 
tidak lain karena ingin dunia, tetapi tidak lama kemudian ia cinta pada Islam 
melebihi daripada dunia dan apa yang ada padanya”. IHR. Muslim juz 4, hal. 
1806 no 58| 


LIE Epi EL AE JA Aa YA P3 
4 cela gan gn ui IE ES gb BU 


Dari 'Aisyah, bahwasanya para shahabat menyembelih seekor kambing, lalu 
Nabi SAW bertanya, “Apa yang masih sisa dari kambing itu ?”. “Aisyah 
menjawab, “Tidak ada yang tersisa selain sampil depannya”. Beliau bersabda, 
“Semuanya masih, kecuali sampil depannya”. (HR. Tirmidzi juz 4, hal. 58 no 
2587, ini hadits shahih) 


Pernah terjadi di masjid Rasulullah SAW ada shahabat yag menagih hutang 
kepada shahabat yang lain dengan suara keras sehingga terdengar oleh 
Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW memberikan nasehat yang baik, 
sebagaimana dijelaskan dalam hadits : 


HA IP UU 3 Si AE 33 


read 29x 


DA 
sa 3 An nan an ena 


PAS ai oli ae daa 56 
IS SEGI BI ian HS SEA Iga Lag) | 
SES AI Ig 5 AI JS TES d3 MU G3 
lan SS IG 333 Ia PEN DH can 


20 3, 1192 3 alan Apu ai BA Ius J6 2 


Dari “Abdullah bin Ka'ab bin Maalik, dari ayahnya, bahwasanya ia (Ka'ab bin 
Maalik) di jaman Rasulullah SAW pernah menagih hutang kepada Ibnu Abi 
Hadrad di masjid dan suara mereka keras sehingga terdengar oleh Rasulullah 
SAW dari rumah beliau. Lalu Rasulullah SAW bergegas kepada mereka, dan 
beliau membuka tirai kamarnya, lalu memanggil Ka'ab bin Maalik. Beliau 
bersabda, “Hai Ka'ab”. Ka'ab menjawab, “Labbaik, ya Rasulullah”. 
Kemudian beliau berisyarat dengan tangannya, “Ikhlashkanlah separoh dari 
hutangmu”. Ka'ab menjawab, “Baiklah, aku laksanakan ya Rasulullah”. 
Rasulullah SAW bersabda (kepada Ibnu Abi Hadrad), “Berdirilah dan bayarlah 
hutangmu”. IHR. Muslim juz 3, hal. 1192 no 20| 


Maka jadilah orang Islam yang suka menolong orang lain, Orang yang 


9 


mempelopori suatu kebaikan akan memperoleh pahala seperti orang yang 
mengikutinya. 


Mn ea 
AA II 3 SE BUS A33 Belas 1G AI ha 


pe Jaa Ya Ra denah ya dr SPG II salat 


4 & 


FE BS & 15 SA J7 135 
Ami Lal Mile AA BRG 2 Jet AG ne Ya FA 


5 BNI AT dl Sta 8 ai Ab ap SE ah Sa 3 

Ha Ih Yi ka KAA 
(18 2531) Bl 191 AI SISA Jai Hat3 AI 
Ia tepi db Ira tai Ia v2 Isa tajliia Ia A5 GA 
Ga J5 A33 JUL G3 H3 (SE SS) ori ale 
dhagi Mada boat basi asi 
84 AP da ir JR GS ES 
Oa ea Jala ME jas AI Jaa 


KE Sya AAS Aa Tab Ya BG ST AG Tia Kal SY 
Ae Ain NI 3 Era SA BS NA Ia » gai OI 
GPR NE Sao Ang Ca UUS Sa Sa 23 ale OS 
69 3, 704 12 pam A05 Sai Oa 


Dari Al-Mundzir bin Jarir, dari ayahnya, ia berkata : Dahulu kami berada di sisi 
Rasulullah SAW pada permulaan siang, tiba-tiba datang sekelompok orang 
tanpa alas kaki, (hampir-hampir) telanjang dan hanya memakai pakaian yang 
terbuat dari bulu atau mantel yang terbuka bagian depannya, dan 
berselempang pedang. Kebanyakan mereka dari gabilah Mudlar, bahkan 
semuanya dari Mudlar. Maka berubahlah wajah Rasulullah SAW ketika melihat 
mereka itu karena sangat miskinnya, lalu beliau masuk (rumah). Kemudian 
beliau keluar dan menyuruh Bilal (untuk menyerukan adzan dan igamah). 
Maka Bilalpun adzan, lalu igamah. Kemudian beliau shalat (Dhuhur). Setelah 
itu beliau berkhutbah, “Hai sekalian manusia, bertagwalah kepada Tuhan- 
mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya 
Allah menciptakan istrinya: dan daripada keduanya Allah 
memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan 
bertagwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya 
kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan 
silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. 
An-Nisaa' : 1. Dan beliau juga membaca ayat yang ada dalam surat Al-Hasyr 
“Bertagwalah kamu sekalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri 
memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), 
dan bertagwalah kepada Allah”. Al-Hasyr : 18. (Hendaklah) seseorang 
menyedekahkan dari dinarnya, dari dirhamnya, dari pakaiannya, dari satu sha' 
gandumnya, dari satu sha' kurmanya, (hingga beliau bersabda) walaupun 
hanya separoh biji kurma”. Jarir berkata : Lalu datanglah seorang laki-laki 
Anshar dengan membawa sedegah satu kantong yang hampir-hampir 
tangannya tidak kuat membawanya, bahkan betul-betul tidak kuat. Jarir 
berkata : Kemudian orang-orang susul-menyusul mengikutinya hingga aku 
melihat dua tumpukan dari makanan dan pakaian, sehingga aku lihat wajah 
Rasulullah SAW berseri-seri, seolah-olah wajah beliau tersepuh emas. 
Kemudian Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa mempelopori perbuatan 
yang baik dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahala perbuatannya itu 


11 


dan pahala perbuatan orang yang mengikutinya, tanpa berkurang sedikitpun 
dari pahala mereka. Dan barangsiapa mempelopori perbuatan yang buruk di 
dalam Islam, maka ia menanggung dosa perbuatannya itu dan dosa orang 
yang mengikutinya, tanpa berkurang sedikitpun dari dosa-dosa mereka. (HR. 
Muslim juz 2, hal. 704 no 69| 


Memang demikianlah seharusnya kita kaum muslimin baik laki-laki maupun 
perempuan, hendaklah satu dengan yang lain saling tolong-menolong dalam 
kebaikan dan lagwa. Allah SWT berfirman : 


Sa, Dik yA ata Hang Ela Oak 
dh Das SN Ops BLN Oki KA 52 Oi 
D1 Tn PAI Ha sa Ig gass 
Le al PEN GE aa GA it aah Ga 
BUS GIA GA Bilang cie on GK lag 

72 tujh Tdialea AI 


Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka 
(adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh 
(mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, 
menunaikan zakat, dan mereka tha'at kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu 
akan diberi rahmat oleh Allah: sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana. (71) 


Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mu'min lelaki dan perempuan, 
(akan mendapat) surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal 
mereka di dalamnya, dan (mendapat) tempat-tempat yang bagus di surga 
Adn. Dan keridlaan Allah adalah lebih besar, itu adalah keberuntungan yang 
besar. (72) JAS. At-Taubah : 71-72) 


Demikianlah, semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang suka beramal 
shalih, suka tolong-menolong, dan semoga Allah mengampuni kita. Aamiin. 


12 


